& 


SIKAP 
KRISTEN 
DALAM 


| Tenang 
06. 

" Sad Kesaksian 
Fu, FKA 26 


Disadur dari kotbah 
Ps. Philip Mantofa 
Ibadah Umum 2, 
20-05-18, 

Pkl. 10.00 WIB 


ESAAT SETELAH BOM BUNUH DIRI 
S MELEDAK DI TIGA GEREJA DI SURABAYA, 

SAYA DIHUBUNGI OLEH BANYAK TEMAN 
DI LUAR NEGERI YANG MENGKHAWATIRKAN 
KONDISI INDONESIA. MEREKA BERTANYA APA 
YANG BISA MEREKA DOAKAN UNTUK BANGSA 
KITA. 


Saya tidak meminta mereka untuk mendoakan 
keselamatan kami. Inilah jawaban saya, “Doakan 
agar gereja-gereja di Indonesia diberi keberanian 
untuk memberitakan injil!” Justru di saat seperti 
ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan 
ibadah, di mana kita bisa saling menguatkan. 


Dari Filipi 4:4-7, kita belajar sikap Kristen 
dalam krisis: 

“Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! 
Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! Hendaklah 
kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan 
sudah dekat! Janganlah hendaknya kamu kuatir 
tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa 
dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai 
sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus 
Yesus.” 


1. “BERSUKACITALAH SENANTIASA DALAM 
TUHAN!” 


Orang Kristen memiliki porsi ganda untuk 

sukacita karena 2 alasan: 

- Kita punya keselamatan, nama kita tertulis 
dalam Kitab Kehidupan. 

- Kita punya pengharapan, sekalipun kita 
mengalami pencobaan hari ini Tuhan tetap 
pegang kendali. 


2. “HENDAKLAH KEBAIKAN HATIMU 
DIKETAHUI SEMUA ORANG.” 


Arti dari kebaikan hati adalah: 

-  Moderation, yaitu menjaga hati untuk 
tetap di poros kehendak Tuhan dan tidak 
menyimpang ke kanan atau kiri. 

- Komitmen, yaitu tetap berbuat baik 
meskipun situasi tidak kondusif. 


3. “JANGANLAH HENDAKNYA KAMU 
KUATIR TENTANG APAPUN JUGA, TETAPI 
NYATAKANLAH DALAM SEGALA HAL 
KEINGINANMU KEPADA ALLAH DALAM 
DOA DAN PERMOHONAN DENGAN 
UCAPAN SYUKUR.” 

- Doa: kita harus membangun mezbah 
doa secara teratu, ada ataupun tidak ada 
keinginan. 

- Permohonan: Tuhan ingin kita punya reaksi 
rohani yang cepat dengan menaikkan doa 
darurat di saat krisis. 


4. “DAMAI SEJAHTERA ALLAH, YANG 
MELAMPAUI SEGALA AKAL, AKAN 
MEMELIHARA HATI DAN PIKIRANMU 
DALAM KRISTUS YESUS.” 

- Tuhan tidak memberikan damai sejahtera, 
tetapi Dia memberi kita damai sejahtera- 
Nya. 

- Semakin kita dekat dengan Allah, semakin 
sifat kita akan berubah, sebab kita akan 
menjadi seperti yang kita sembah. 


» 


DOAKAN AGAR 
GEREJA-GEREJA DI 
DONESIA DIBERI 
KEBERANIAN 
UNTUK 
MEMBERITAKAN 
INJIL! 


» 


Sikap kita ketika krisis menunjukkan 
kekristenan kita. Sesungguhnya, tidak ada alasan 
yang cukup untuk kita tidak bersyukur, dan 
penderitaan di dunia tidak bisa menghalangi kata 
“Haleluya” terucap di mulut kita. Apapun yang 
terjadi, punyailah pikiran yang manis tentang 
Tuhan. Jangan pernah kepahitan dan menjadi 
kecewa dengan-Nya. Sebab, Tuhan kita baik, dan 
Dia pegang kendali. Justru di dalam krisis, orang 
Kristen harus berbuah! 


ari minggu pagi 
MA sj yang tenang itu tiba- 
' tiba berubah ketika 
. suara ledakan terdengar. 
h e Orang-orang berteriak dan 
berlarian, pintu keluar 
dipenuhi dengan 
jemaat yang saling 
berdesakan karena 
panik. Seorang 
anak kecil terjatuh, 
terdorong-dorong 
| oleh orang dewasa 
disekitarnya... 


&A, 


(How To Face 


4 
5—i 
! 


- 


TT 4 


THESUMMIT 


Business Talk 


LIBUR KANTOR GMS: 


Jumat, 15 Juni dan 
Senin-Jumat, 18-22 Juni 2018 


Ibadah MS Women: 

Rabu, 13, 20 & 27 Juni 2018 

dan Doa Malam: Jumat, 15 Juni 18 
LIBUR 


Ibadah ProM dan AOG: Sabtu, 16 Juni 
digabung ibadah Minggu, 17 Juni 18 


Segala keperluan jemaat yang 
berhubungan dengan tutup peti, 

ibadah penghiburan dan pemakaman, bisa 
menghubungi: Tjandra 0838 3114 9688 
atau Jacobus 0851 08600 238 


Recorded at 
MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Mata Rohani” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Stefanus Sujono 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Gereja Lokal” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Samuel Muji 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 
LIBUR 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 
ende Kasela Pe Ong daa ang 
mawarsharon.com/voice/latest | naa 


"TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


aa 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Penyertaan Tuhan” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Muji 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Melayani” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Samuel Muji 


Doa Malam 

Ppk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ps. Isaac Albert 


KESAKSIAN 


—a 
JL Raya Ngagel 123, Surabaya 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Building It. 6, 
Marveli City Complex, 


Telp: 031-60007000 
fax. 031-5322452 
atau 


email ke agung.p@gms.or.id 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“The Best Gift 

for Yourself” 

Ppk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Judy Koesmanto 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Teen & Youth 
Service 

Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 
pelayanan kunjungan dan doa, bisa menghubungi 


Divisi Kunjungan dengan Ibu Madjid atau Bp. Itok 
di 031-6000 7000 ext. 1116 


DVD FAVORIT RAJA 


DISC 25 X 


PERINTISAN 


CG SYDNEY - AUSTRALIA 


Connect Group GMS di Sydney: 
Level 1, Room 4. 22-36 
Mountain Street. Ultimo, Sydney. 


Phone : Robin 0403 318 437 
/ Johan 0424 373 540 
Instagram: cggms. in.sydney 


'G) Soustakarajraan 
www Dustakarajawalcoen 


Jadwal pertemuan: 

Connect Sunday every Sunday 1:00 
CG Family every Friday 19:30 
CG AOG & Pro M every Sunday 13:00 


Ajaklah kerabat dan sahabat anda 
yang berada di Sydney Australia. 


la menangis mencari orang 
tuanya, namun tidak ada 

yang peduli dan berhenti 

untuk menolong. Semua orang 
mementingkan keselamatan 
dirinya sendiri, tanpa ada yang 
memperhatikan tangisan anak itu. 


Itulah gambaran bila orang dikuasai 
kepanikan, maka tindakannya justru membuat 
keadaan menjadi tidak terkendali. Sangat penting 
untuk dapat tetap “tenang” dalam menghadapi 
masalah, karena dengan ketenangan, seseorang 
akan dapat berpikir dengan baik, sehingga dapat 
menemukan jalan keluar yang tepat untuk 
masalah yang dihadapinya. Seseorang yang panik, 
kemampuan berpikirnya berada di titik terendah. 


TETAP TENANG 


Daud memberi kesaksian bahwa hanya dekat 
Tuhan saja yang membuatnya “tenang”. Daud 
menyebut Tuhan sebagai Gunung Batu, Kota 
Benteng dan Keselamatanku, Kekuatanku, Tempat 
perlindunganku. 


“Dengan ketenangan, 
seseorang akan dapat 
berpikir dengan baik, 
sehingga dapat menemukan 
jalan keluar yang tepat untuk 
masalah yang dihadapinya." 


Dalam bahasa aslinya (Ibrani) kata “dekat” 
memakai kata “dumiyah" yang arti secara 
harafiahnya adalah “diam, tenang, istirahat”. 
Pengertiannya adalah Daud benar-benar percaya 
dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan, 
yang membuatnya sudah tidak lagi memikirkan 
tentang apa lagi yang akan terjadi. Pikiran 
dan perasaannya benar-benar diam, tenang 
dan beristirahat, dan jiwanya dipenuhi damai 
sejahtera. 


Bagaimana caranya untuk bisa “dekat/ 
dumiyah (ibrani)” dengan Tuhan? 

Dalam ayat 9, Daud memberikan kesaksian 
untuk dekat dengan Tuhan, yaitu “Percayalah 
kepada-Nya setiap waktu, hai umat, curahkanlah 
isi hatimu di hadapan-Nya, Allah ialah tempat 
perlindungan kita. Sela” 


Yang pertama, percayalah kepada Tuhan 
setiap waktu. Daud memperagakan bagaimana 
dia percaya kepada Tuhan “setiap waktu”. Bagi 
Daud, apakah itu beruang, singa bahkan goliat 
tidak menjadi masalah, karena dia percaya 
kepada Tuhan (I Samuel 17:33-37). 


Yang kedua, curahkanlah isi hatimu di 
hadapan-Nya. Rasul Paulus memberi nasehat 
dalam Filipi 4:6-7, “Janganlah hendaknya kamu 
kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah 
dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui 
segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu 
dalam Kristus Yesus.” 


Yang ketiga, Daud tidak menaruh sedikit pun 
harapannya kepada yang lain selain Tuhan (ayat 
11-12). Tuhanlah yang memegang kendali atas 
segalanya. Dan semua terjadi dalam kehendak 
Tuhan. 


Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan, 
supaya kita tenang, dan jiwa kita dapat 
beristirahat. MP (Pdt. Samuel Handoko) 


KESAKSIAN 


A 26 


SURABAYA 


wen Chen (8 tahun), 1 bulan 
lalu mengalami kejang parsial. 
Awalnya anak ini melihat orang 


tuanya bertengkar dan dia ketakutan. 
Secara tiba-tiba, seakan-akan roh jahat 
mencuri damai sejahtera anak ini dan saat 
itu juga tiba-tiba kedua matanya melirik 
ke kiri. 

Sudah diperiksakan ke dokter, tapi 
nihil. 

Sejak tanggal 16 Februari 2018, 
sampai hari FKA 26, sudah ratusan kali 
anak ini mengalami kejang. Bahkan 2 
hari menjelang FKA tidak sekolah karena 
kejang dan suka memutar-mutar meja 
sampai gurunya ketakutan. Saat firman 
disampaikan di FKA 26, anak ini juga 
sempat kejang 5 kali. 


Ketika selesai firman dan didoakan 
hingga 3 kali, dia merasakan segar dan 
dokter di FKA 26 menyatakan sembuh. 
Puji Tuhan! 


hella (20 tahun), sejak kecil 
Goowam penyempitan tulang 

belakang sehingga bengkok 
(hyperlordosis). ia tidak bisa berdiri lama. 
Setelah didoakan, semakin lama semakin 


membaik dan akhirnya sembuh. Puji 
Tuhan! 8 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

RS @gzmschurch 

') @gmschurch 


izersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) 
itorium MSCS (Voltage) 


Pk. 16.00 WIB 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | # Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 


badah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum «4 Anak | 
badah Umum - Anak II 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


Pk. 08.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 
GMS Bandung 
badah Umum 4 Pro- Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 WI 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 
Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 
Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 


Dekat perumahan kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) 

elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 
GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 

. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 
GMS Maluku Tengah 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 


Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 

omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 
GMS Lampung 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


